» KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
/— DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 


KATALOG 


Lelang Barang 
Eks. Gratifikasi KPK 


Kamis, 25 April 2019 
KPKNL Jakarta III 


Penawaran Lelang melalui e-auction 


www.lelang go.id 


Penutupan Lelang : 25 April 2019 Pukul 14.00 
Batas Penerimaan Uang Jaminan: 24 2 pil 


N P3 5 2 | & 4 
Maya turi ani PALA PA AA AAA £ 
Syafrudin Prawira ra 

NN ai 4 


a! 


1. Pendaftaran 


Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada 
alamat domain www.lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah 
softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas 
nama sendiri. 


. Open House 


Open House dibuka yakni sejak pengumuman terbit s.d. 24 April 2019 
pukul 10.00 — 16.00 WIB (hari kerja) di Direktorat Pengelolaan 
Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, DJKN, Gedung Syafrudin 
Prawiranegara II lantai 9 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 
Jakarta Pusat, Telp Telp. (021) 3449230 ext 4520. 


. Uang Jaminan 


a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan 
ketentuan sebagai berikut: 


. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang 
jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini, dan 
harus disetorkan sekaligus (bukan dicicil) 


» Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima 
KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum 
pelaksanaan lelang 


b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) 
masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu 
status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data 
identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta. 


. Pelunasan lelang 


Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang 
paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang, apabila 
wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai 
ketentuan, uang jaminan akan disetorkan ke kas negara. 


5. Pengembalian Uang Jaminan 


Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan, dikembalikan 
seluruhnya kepada Peserta Lelang yang tidak disahkan sebagai 
Pembeli, kecuali terdapat biaya transaksi yang dikenakan oleh 
Perbankan, menjadi tanggungan Peserta Lelang. 


6. Cara Penawaran 


Calon peserta lelang melakukan penawaran secara close bidding 
dengan mengakses www.lelang.go.id sesuai waktu yang telah 
ditentukan. Batas akhir pengajuan penawaran hari Kamis, tanggal 25 
April 2019 pukul 14.00 WIB (waktu server) 


3 lembar Kain Bordir 
warna pink, bordir bunga, 
bahan tafeta 


Nilai Limit: Rp 147.000,00 
Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


1 pasang Sepatu 
merk League 
ukuran 36, 
warna orange pink 


Nilai Limit: Rp 107.000,00 


Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


LELANG BARANG 


EKS. GRATIFIKASI KPK 


1 buah Dasi merk Bvlgari 
warna biru 


Nilai Limit: Rp 105.000,00 
Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


1 buah Buku 
Judul “Sebastiao Salgado 
Kuwait” 
Pengarang Taschen 


Nilai Limit: Rp 161.000,00 
Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


Acara Penawaran melalui e-Auction - closed bidding 


2 lembar Kain Sari India 
warna merah dan hijau, merk 
Karol Bagh dan Rajouri Garden 


Nilai Limit: Rp 204.000,00 
Uang Jaminan: Rp 100.000,00 


2 buah Lukisan 
lukisan bebek 


Nilai Limit: Rp 2.200.000,00 
Uang Jaminan: Rp 500.000,00 


LELANG BARANG 
EKS. GRATIFIKASI KPK 


1 buah Lukisan 
sulaman Panda, 
karya Lu Meihong, 


1 set Papan Catur 1 buah Dasi merk 


Dunhi 
warna emas warna biru 


Meihong Embroidery Art merk Kashmiri motif strip biru tua 


Nilai Limit: Rp 435.000,00 
Uang Jaminan: Rp 200.000,00 Uang Jaminan: Rp 1.000.000,00 Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


Voucher Belanja Hero 2 lembar Voucher 1 buah Dasi 


dan MAP Indomaret merk Versace 
Terdiri atas 19 lembar Voucher @100.000 Warna merah motif strip 
Hero @ 50.000 dan 5 lembar 
voucher MAP @100.0000 


Uang Jaminan: Rp 400.000,00 Uang Jaminan: Rp 50.000,00 Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


@- ra Penawaran melalui e-Auction - closed bidding 


LELANG BARANG 


EKS. GRATIFIKASI KPK 


13 


Dinnerware merk Nakami 


3 buah buku 
Terdiri dari cangkir, 1 teko, piring “International GAAP 
kue uk.19 cm, piring makan 20,5 2015” 


Ce RINME Ceper AT Pengarang EY, Penerbit Wiley 


Nilai Limit: Rp 248.000,00 Nilai Limit: Rp 312.000,00 
Uang Jaminan: Rp 100.000,00 Uang Jaminan: Rp 100.000,00 


16 


Alat Makan 
1 buah Jam Tangan terdiri dari 4 buah mangkok kecil, 


4 buah piring kecil, l jar kaca, 3 
gelas kaca beserta sedotannya, 1 
gelas teh kecil 


merk Ferrari 
Strap jam tangan warna hitam 


Nilai Limit: Rp1.278.000,00 Nilai Limit: Rp 131.000,00 
Uang Jaminan: Rp 500.000,00 Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


@ca Penawaran melalui e-Auction - closed bidding 


15 


1 buah Buku 
“Dialogue Gap” 
Pengarang Peter Nixon 


Nilai Limit: Rp 81.000,00 
Uang Jaminan: Rp 40.000,00 


18 


Coffee Set 
terdiri dari 6 set cangkir motif 
bunga warna kuning dan 1 
toples kaca polos 


Nilai Limit: Rp 163.000,00 
Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


1 set parcel Sprei 
warna ungu dengan motif 
bunga 


Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


1 set Tea Set 
terdiri dari 1 buah teko, 4 buah 
cangkir dan alas cangkir, 
motif wayang 


Uang Jaminan: Rp 30.000,00 


LELANG BARANG 
EKS. GRATIFIKASI KPK 


Atasan Batik Wanita 
ukuran ukuran XXL 
merk Paradise 


Uang Jaminan: Rp 40.000,00 


3 helai Kain Batik 
merk indah bordir 
warna coklat, orange, pink 


Uang Jaminan: Rp 100.000,00 


@ca Penawaran melalui e-Auction - closed bidding 


1 Buah Koin Perak 
merek China Panda 
silver coin dan 1 buah 
Dompet merk Bally 


Uang Jaminan: Rp 200.000,00 


1 buah Scarf 
merk Jenahara 
warna hitam, putih, merah 


Uang Jaminan: Rp100.000,00 


25 


1 set Parfum merk Prada 
terdiri dari 1 btl Prada Luna 
Rossa 100 ml, dan 1 btI shower 
gel Prada Luna Rossa 100 ml 


Nilai Limit: Rp 553.000,00 
Uang Jaminan: Rp 200.000,00 


28 


Toples 
terdiri dari 4 buahcangkir, 4 
buah mangkok, 8 buahpiring, 
motif bunga, merk sango 


Nilai Limit:Rp 408.000,00 


Uang Jaminan: Rp 200.000,00 


LELANG BARANG 
EKS. GRATIFIKASI KPK 


1 set Tea Set dan Toples 
terdiri dari 4 buah toples 


tupperware kuning/ungu, dan 


coffee & tea set 


Nilai Limit: Rp 139.000,00 
Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


Sprei dan Toples 
terdiri dari 1 dispenser kristal 
dan 1 kain batik warna merah 


Nilai Limit: Rp 357.000,00 
Uang Jaminan: Rp 100.000,00 


@ca Penawaran melalui e-Auction closed bidding 


27 


Parcel Alat Makan 
1 buah panci, 1 buah teko, 1 
buah wajan, dan 
1 buah saringan, merk krischef 


Nilai Limit: Rp 593.000,00 
Uang Jaminan: Rp 200.000,00 


30 


Tea Set dan Tempat 
Makan 
terdiri dari teko, cangkir 5 
buah, toples permen 2 buah, 
wadah saji makanan 
merk nakami 


Nilai Limit: Rp 424.000,00 
Uang Jaminan: Rp 200.000,00 


LELANG BARANG 


EKS. GRATIFIKASI KPK 


1 buah Kain Batik 
merk Batik Keris 
warna dasar kuning tua 


Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


Coffee Maker 
terdiri dari coffee maker 1 
buah, toples 3 buah, 
wadah roti 1 buah 


Uang Jaminan: Rp 100.000,00 


Vas Kristal dan Kain 
terdiri dari kain dan 
vas kristal 1 buah 


Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


Gea (AIA 520” 
THE ENT THE ENTREPRENEUR scpReneuR 


3 buah Buku 
“Ciputra The Enterpreneur” 
pengarang Alberthiene Endah, 
Cetakan kedua 


Uang Jaminan: Rp 200.000,00 


@ca Penawaran melalui e-Auction closed bidding 


Sarung Bantal Kursi, 
Sarung Bantal Lantai, 
Tutup Galon dan Tutup 
Kulkas 


Uang Jaminan: Rp 40.000,00 


1 buah Kain Batik 
warna dasar hitam, bermotif 
bunga dan kupu-kupu, 
bahan dolby 


Uang Jaminan: Rp 40.000,00 


1 buah Baju Batik 
ukuran L, lengan panjang, 
warna biru, bahan katun, 

merk Danar Hadi 


Nilai Limit: Rp 200.000,00 
Uang Jaminan: Rp 100.000,00 


2 buah Kemeja Batik 
merk Dwi Hadi 
Lengan Panjang, ukuran M 
(bercorak bunga) dan L 
(gambar wayang) 


Nilai Limit: Rp 251.000,00 
Uang Jaminan: Rp 100.000,00 


LELANG BARANG 
EKS. GRATIFIKASI KPK 


Baju Batik 
1 buah Kemeja lengan panjang 
uk. L, warna ungu, merk Oonita, 
dan 
1 buah kemeja lengan pendek, 
Uk. L, slim fit, warna merah 
maroon, merk Danar Hadi 


Nilai Limit: Rp 438.000,00 


Uang Jaminan: Rp 200.000,00 


? 


1 buah Hard Disk 2 TB 
merk Expansion, berwarna 
hitam 


Nilai Limit: Rp 526.000,00 
Uang Jaminan: Rp 200.000,00 


Acara Penawaran melalui e-Auction closed bidding 


Sajadah merk Genova 
Home dan Sarung merk 
Galaxy 2 
Sarung berwarna abu-abu 
dan merah maroon 


Nilai Limit: Rp 178.000,00 
Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


1 buah Kain Batik 
warna dasar coklat tua 


Nilai Limit: Rp 40.000,00 
Uang Jaminan: Rp 20.000,00 


nanunna 
ANTNONG ROKOK 


na uatenn nh 


1 buah Sajadah merk Alif 
Turkie warna hijau dan 1 
buah Sarung merk 
wadimor 


Nilai Limit: Rp 65.000,00 


Uang Jaminan: Rp 30.000,00 
46 


2 buah Kain Batik 
Merk Satrio Manah 
warna dasar hitam 


Nilai Limit: Rp 82.000,00 


Uang Jaminan: Rp 40.000,00 


LELANG BARANG 
EKS. GRATIFIKASI K 


3 buah Kain Batik 
merk Sido Panji Arum (warna 
dasar coklat dan hitam) dan merk 
Gnesa (warna dasar hijau) 


Nilai Limit: Rp 148.000,00 


Uang Jaminan: Rp 50.000,00 
47 


1 buah Jam Tangan 
merk Hegner 
warna Silver 


Nilai Limit: Rp 139.000,00 


Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


Acara Penawaran melalui e-Auction closed bidding 


1 buah Eco 60 Aguarium 
Tank Fishland 
Ukuran 63 liter, full LED 
Ilumination, dimensi 
60x30x35 cm 


Nilai Limit: Rp 505.000,00 


Uang Jaminan: Rp 200.000,00 


1 buah Jam Tangan 


merk Alexandre Christie 
warna silver 


Nilai Limit: Rp 354.000,00 
Uang Jaminan: Rp 100.000,00 


LELANG BARANG 


EKS. GRATIFIKASI KPK 


1 buah Jam Tangan 
merk Hegner 
warna silver 


Nilai Limit: Rp 153.000,00 
Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


4 buah Kaos 
lengan pendek, ukuran M, 
merk US Polo (warna abu-abu), 
merk Ryder (warna merah dan 
ungu) 


Nilai Limit: Rp 356.000,00 


Uang Jaminan: Rp 100.000,00 


2 buah Batu Bacan 
warna hijau dan hijau hitam 


Nilai Limit: Rp 420.000,00 
Uang Jaminan: Rp 200.000,00 


1 pak Minuman Herbal 
Superior Jin Si Guanyan, Bird's 
Nest, Halal, isi 6 botol @75g 


Nilai Limit: Rp 428.000,00 


Uang Jaminan: Rp 200.000,00 


Acar Penawaran melalui e-Auction closed bidding 


1 buah Kain Sarung 
Merk Top Sutra 
warna merah silver 


Nilai Limit: Rp 191.000,00 
Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


1 buah Jam Tangan 
merk Esprit 
Strip berwarna putih 


Nilai Limit: Rp 864.000,00 
Uang Jaminan: Rp 300.000,00 


LELANG BARANG 
EKS. GRATIFIKASI KPK 


JP 


|, 


1 paket Kosmetik : : 
1 buak sowderiburf Ioi k Tepi dan Pal 2 buah Sarung 
kana sududala Shania Bnkka 1 buah udeng (topi) dan 1 set . 
NYX warna PPL 01, 1 buah lipstik enakan ob merk Gadjah 
merk YSL nomor 78, 1 set Shu Ka red warna hijau dan orange 


Uemura S Curler , dan 1 buah eye 


shadow merek urban decay 
Nilai Limit: Rp211.000,00 Nilai Limit: Rp 156.000,00 


Nilai Limit: Rp 819.000,00 
Uang Jaminan: Rp 300.000,00 Uang Jaminan: Rp 100.000,00 Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


1 buah Kain Batik 
bahan dolby, warna dasar 
hitam, motif merah 


1 set Tea Set Karaca 

(cangkir kecil & buah, 

cangkir besar 6 buah, 
corak emas) 


1 buah Batik Klasik 
merk Alleira 
Ukuran M lengan panjang, 
berwarna hijau muda 


Nilai Limit: Rp 78.000,00 


Nilai Limit: Rp 509.000,00 


Nilai Limit: Rp 325.000,00 
Uang Jaminan: Rp 100.000,00 Uang Jaminan: Rp 200.000,00 Uang Jaminan: Rp 30.000,00 


Acar Penawaran melalui e-Auction closed bidding 


LELANG BARANG 


EKS. GRATIFIKASI KPK 


A 
GARMIN 


1 buah Jam Tangan 


Garmin Fenix 5 Sapphire 
warna hitam, full set 


Nilai Limit: Rp 4.795.000,00 


Uang Jaminan: Rp 1.000.000,00 


Korean Ginseng 
expired 2021 


Nilai Limit: Rp 1.419.000,00 


Uang Jaminan: Rp 500.000,00 


1 buah Watter Kettle 1 Lt 
merk Kris 
warna hitam 


Nilai Limit: Rp 177.000,00 
Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


Dompet 
merk Surveyor Indonesia, 
warna coklat 


Nilai Limit: Rp 64.000,00 


Uang Jaminan: Rp 30.000,00 


Acara Penawaran melalui e-Auction closed bidding 


1 buah Kain 
merk Oonita, warna dasar biru 
dongker dan coklat 


Nilai Limit: Rp 114.000,00 
Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


Miniatur Pedang Pora 
berlapis warna emas, 
Ukuran pigura 50x20x10 cm 


Nilai Limit: Rp 502.000,00 
Uang Jaminan: Rp 200.000,00 


1 buah Karpet Sajadah 
Uk. 150 cmx 90 cm 


Nilai Limit: Rp 301.000,00 
Uang Jaminan: Rp 100.000,00 


Batu Cincin 4 buah 


Nilai Limit: Rp 785.000,00 


Uang Jaminan: Rp 300.000,00 


LELANG BARANG 
EKS. GRATIFIKASI KPK 


1 buah Kotak Peti Kayu 
merk Zanzibar 
Uk. 65x 32 x30 cm 


Nilai Limit: Rp 3.237.000,00 
Uang Jaminan: Rp 1.000.000,00 


Ce Dana 


Ht B 6 6 Ta 


H (OS TN 


10 lembar Voucher 
Carrefour @100.000 


S3 Gr 


Nilai Limit: Rp 650.000,00 


Uang Jaminan: Rp 300.000,00 


Acara Penawaran melalui e-Auction closed bidding 


1 buah Gelang Rantai 
Emas 
2,07 gram 
Nilai Limit: Rp 768.000,00 
Uang Jaminan: Rp 300.000,00 


1 buah Kain Batik 


Nilai Limit: Rp 89.000,00 
Uang Jaminan: Rp 40.000,00 


1 buah Baju Batik Semar 
warna dasar hitam, ukuran XL 
lengan pendek 


Nilai Limit: Rp 306.000,00 
Uang Jaminan: Rp 100.000,00 


25 BRIZZI 


1 buah Kartu BRIzzi 
asean games 2018 
saldo Rp100.000 


Nilai Limit: Rp 111.000,00 


Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


LELANG BARANG 
EKS. GRATIFIKASI KPK 


Akrilik berbentuk Bola 
Ombak 


warna biru 


Nilai Limit: Rp 199.000,00 
Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


1 buah Sarung Tenun 
merk Inuh 
warna dasar hitam 


Nilai Limit: Rp 70.000,00 
Uang Jaminan: Rp 30.000,00 


Acara Penawaran melalui e-Auction closed bidding 


2 buah Dasi Leeum 
warna merah dan biru 
motif bunga, merk Leeum 
Nilai Limit: Rp 1,232.000,00 
Uang Jaminan: Rp 500.000,00 


Sarung Tenun merk 


Arroma 
warna hijau 


Nilai Limit: Rp 30.000,00 
Uang Jaminan: Rp 10.000,00 


LELANG BARANG 
EKS. GRATIFIKASI KPK 


95 oi jt 


1 buah Kain Batik Tulis 
warna ungu/hijau muda 
motif bunga-bunga 


1 buah kain Batik 
warna hitam bercorak burung 
warna kuning 


2 buah Kain Batik merk 


Dewi Shinta 
Warna hijau dan ungu 


Nilai Limit: Rp 264.000,00 
Uang Jaminan: Rp 100.000,00 


Nilai Limit: Rp 78.000,00 


Nilai Limit: Rp 95.000,00 
Uang Jaminan: Rp 40.000,00 


Uang Jaminan: Rp 30.000,00 


1 buah Parfum Dsguared 1 buah Kain Batik 
He Wood Silver Wind bahan tenun, 


dengan kemasan kayu warna krem ungu 
berwarna hitam 


1 buah Tap Cash BNI 
Saldo Rp500.000,00 


Nilai Limit: Rp 270.000,00 Nilai Limit: Rp 33.000,00 


Nilai Limit: Rp 522.000,00 


Uang Jaminan: Rp 100.000,00 Uang Jaminan: Rp 10.000,00 Uang Jaminan: Rp 200.000,00 


Acara Penawaran melalui e-Auction closed bidding 


LELANG BARANG 


EKS. GRATIFIKASI KPK 


4 buah Kain Batik merk 
Ismoyo Sragen 
Bahan dolby 


Nilai Limit: Rp 1380.000,00 
Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


1 buah Kain 
batik sasirangan, warna 
peach/ungu tua 


Nilai Limit: Rp 50.000,00 


Uang Jaminan: Rp 20.000,00 


1 buah Smartwatch 
Xiaomi Band 3 
warna hitam 
Nilai Limit: Rp 244.000,00 
Uang Jaminan: Rp 100.000,00 


1 buah Kain Batik 
warna coklat tua, motif sisik 
ular/burung kasuari 


Nilai Limit: Rp 134.000,00 
Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


Acara Penawaran melalui e-Auction closed bidding 


1 buah Jaket Biru 
Dongker 
Bertulis Airbus, uk. M, 
merk Sol's 
Nilai Limit: Rp 758.000,00 


Uang Jaminan: Rp 300.000,00 


1 buah Kain Batik 
warna dasar coklat tua, motif 
burung/bungajtitik titik 


Nilai Limit: Rp 134.000,00 
Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


LELANG BARANG 


EKS. GRATIFIKASI KPK 


1 buah Kain Batik 
Warna hijau lumut dengan 
motif ranting daun 
Nilai Limit: Rp 134.000,00 
Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


1 buah Voucher Menginap 
Hotel Tentrem 
voucher untuk 2 malam 


Nilai Limit: Rp 2.666.000,00 


Uang Jaminan: Rp 1.000.000,00 


1 buah Sorban dan 
1 buah Tas 


merk Cardinal Casual berwarna 
coklat tua 


Nilai Limit: Rp 153.000,00 
Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


1 buah Jaket 
Warna hitam garis kuning, 
ukuran L, merk Rocksport 


Nilai Limit: Rp 74.000,00 
Uang Jaminan: Rp 30.000,00 


Acara Penawaran melalui e-Auction closed bidding 


1 buah Kartu e-Money 
saldo sebesar 
Rp. 1.000.000 
Nilai Limit: Rp 1.015.000,00 
Uang Jaminan: Rp 500.000,00 


1 buah Baju Batik 
merk Danar Hadi 
Warna dasar biru, ukuran M, 
lengan panjang 


Nilai Limit: Rp 117.000,00 
Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


LELANG BARANG 


EKS. GRATIFIKASI KPK 


1 buah Kain Batik 
merk Dewi Shinta 
Warna dasar ungu 


Nilai Limit: Rp 132.000,00 
Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


1 buah Sajadah 
merk Genova 


Warna dasar coklat, motif 
bunga silver, biru, emas 


Nilai Limit: Rp 173.000,00 


Uang Jaminan: Rp50.000,00 


1 buah Sajadah 
merk Genova 
Warna dasar hitam, motif 
bunga, bercorak emas 


Nilai Limit: Rp 173.000,00 
Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


1 buah Kain Batik merk 
Ismoyo Sragen 
Warna dasar merah maroon 


Nilai Limit: Rp 53.000,00 
Uang Jaminan: Rp 20.000,00 


Acara Penawaran melalui e-Auction closed bidding 


1 lembar Selendang Scarf 
Warna dasar merah maroon, 
hitam, dan bermotif garis- 
garis 


Nilai Limit: Rp 62.000,00 
Uang Jaminan: Rp 30.000,00 


Kartu Briazi BRI 
435 
Rp 250.000,00 
INVENTARISASI 2019 


BRIZZI 


1 buah Kartu Brizzi 


Nilai Limit: Rp 211.000,00 
Uang Jaminan: Rp 100.000,00 


LELANG BARANG 
EKS. GRATIFIKASI KPK 


1 buah Karpet bergambar 
Peta Afganistan 


warna pink dengan motif peta 
afganistan 


Nilai Limit: Rp 276.000,00 
Uang Jaminan: Rp 100.000,00 


1 buah Kemeja Tenun 
khas NTB 


warna hitam dengan corak tenun warna 
ungu, size XL, lengan panjang , merk Rumah 
Tenun & Batik Mutmainah 


Nilai Limit: Rp 900.000,00 
Uang Jaminan: Rp 400.000,00 


1 buah Kain Batik 
warna dasar hijau motif angka 88 


Nilai Limit: Rp 95.000,00 
Uang Jaminan: Rp 40.000,00 


LELANG BARANG EKS. GRATIFIKASI KPK 


1 buah Kemeja Tenun khas NTB 
Warna abu-abu dengan corak warna hitam & 
emas, size L, merk Rumah Tenun & Batik 
Mutmainah 


Nilai Limit: Rp 975.000,00 


Uang Jaminan: Rp 400.000,00 


1 buah Kemeja Batik merk Alleira 
lengan pendek, warna dasar coklat, 
ukuran M 


Nilai Limit: Rp 375.000,00 


Uang Jaminan: Rp 100.000,00 


1 buah Kain Batik 
Warna dasar cream, merk Griya 
Batik Tulis KR 


Nilai Limit: Rp 119.000,00 


Uang Jaminan: Rp 50.000,00 


1 buah Ballpoint Sheafer 
warna biru beserta refill 


merk Sheafer 
Nilai Limit: Rp 328.000,00 


Uang Jaminan: Rp 100.000,00 


» KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
/— DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 


YUUk... 
Ikut Lelang 


HOUSEII Eks. Barang 
3-24 April 2019 Gratifikasi KPK 


Kamis, 25 April 2019 
KPKNL Jakarta III 


N 


N 
Katrina D 
DYaT! udin 4 
"1 | 


Penawaran Lelang 
melalui e-auction 


www.lelang go.id 


Apa saja yang dilelang 
???? 
lihat di: www.lelang.go.id 
atau Katalog Lelang di 
http://bit.Iy/lelang25April19 
atau scan OR Code 
di bawah ini ! 


Penutupan Lelang : 
25 April.2019, 1 B 


na! 


Gap Mia — 5 10” 
Tue ent THE ENTREPRENEUR ( cppeneun 


